dari 


LIBERALISASI 
EKONOMI 


Dr. H. Soekarwo 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERKACA DARI KEGAGALAN 


LIBERALISASI EKONOMI 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


- 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


(1) 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana pen- 
jara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pen- 
Cipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Peng- 
gunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 


Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, di- 
pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERKACA DARI KEGAGALAN 
LIBERALISASI EKONOMI 


Memperkuat Komitmen 
Membangun Pertumbuhan Inklusif Berbasis UMKM 


Dr. Dr. (HC) H. Soekarwo, SH, MHum 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


P 
(GC, KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi 
Ditulis oleh Dr. Dr. (HC) H. Soekarwo, SH, MHum 
Editor: Dr. Rudi Purwono 

Penyelaras Akhir: Dr. Ir. Jumadi, MMT 

Layout Sampul: Nunky Arasy, SE., MMT 

Copy Editor: Yulian Masda (ima@elexmedia.id) 
@2018 Dr. Dr. (HC) H. Soekarwo, SH, MHum 
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia 

Anggota IKAPI, Jakarta 


718060752 
ISBN: 978-602-04-6036-9 
ISBN: 978-602-04-6037-6 (Digital) 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian 


atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


NT LL MN, 


N/ 


Sekelumit pemikiran saya dalam bentuk buku ini, 
saya dedikasikan untuk masyarakat, bangsa, 
dan negara, sebagai bentuk pertanggungjawaban 
pribadi setelah sekian lama bergelut dan menjadi 
bagian dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 
yang berada dalam sistem pemerintahan Republik 
Indonesia yang berdinamika tinggi karena perubahan 
lingkungan strategis domestik dan global. 


Terima kasih tiada terhingga kepada istriku tercinta 
Dik Nina, anak-anakku tersayang Terdi dan istri, 
Mita dan suami, Tika dan suami serta acu-atciku. 

Kalian adalah anugerah Allah Swt., yang senantiasa 
memberikan dukungan moril sehingga sekelumit 
pemikiran ini menjadi sebuah buku yang insya Allah 
bermanfaat untuk semua. 


Tagor 


... 


P7 
Or ab 
2: 4 Ge sara IIaap 
KE! (en eng 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dinamika dalam menjalankan kebijakan pembangun- 
an, khususnya pembangunan ekonomi di Provinsi 


Goa lama merenung, mengamati, dan mengalami 


Jawa Timur, saya beranikan diri untuk menulis kata hati dari 
hasil perenungan, pengamatan, dan pengalaman saat meng- 
hadapi masalah pembangunan ekonomi di provinsi ujung 
timur Pulau Jawa ini. Apa yang saya jalankan sejak awal 
tahun 2009 hingga menjelang akhir pengabdian saya sebagai 
Gubernur yang hampir selesai dalam 2 periode kepemimpin- 
an, membuat saya terus bergulat dengan pemikiran yang 
saya konstruksikan ke dalam panduan formal kerangka 
perencanaan pembangunan 5 tahun pada RPJMD dan terus 
menyapa semua pihak yang merencanakan, menjalankan, 
dan mengevaluasi apa yang saya lakukan. Sebelum menjadi 
Gubernur, saya berpikir dan mungkin hampir sama dengan 
pikiran-pikiran yang sederhana bahwa pembangunan itu 
hanya pertumbuhan ekonomi semata, sementara memba- 
ngun itu harus menyejahterakan dan berkeadilan. Sejenak 
saya merenung, bahwa kesejahteraan dan keadilan itu “kan 
Pembukaan UUD 1945 yang sudah 72 tahun selalu dibaca di 
setiap upacara bendera. 


Kesejahteraan umum dan keadilan yang bisa dimaknai de- 
ngan bahasa ekonomi sebagai perwujudan dari pertumbuhan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ekonomi yang inklusif, atau pembangunan yang mampu me- 
nyejahterakan rakyat dan berkeadilan tentunya, yang mung- 


kin bisa diperlihatkan dengan kenaikan PDRB, turunnya 
kemiskinan, turunnya pengangguran, turunnya ketimpangan/ 
kesenjangan, harus menjadi pengarusutamaan dalam pem- 
bangunan. Fakta disparitas, apakah dari ukuran penguasaan 
aset oleh 1 persen jumlah penduduk terkaya, gini ratio, dan 
distribusi pendapatan, adalah sederetan angka yang harus 
menjadi perhatian besar dengan kebijakan besar dan fokus 
oleh setiap pemimpin. 


Lalu, dengan cara apa kita menuju ke arah Pembukaan 
UUD 1945 itu? Pengalaman hampir tuntas 2 masa periode 
memimpin Jawa Timur, rasanya masih kurang untuk saya 
mewujudkan itu. Maka, buku ini barangkali bisa men- 
jadi penyambung rasa kepada pemimpin berikutnya untuk 
mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana alinea ke-4 
Pembukaan UUD 1945. 


Buku ini saya tulis atas pergulatan pemikiran saya, ten- 
tang globalisasi yang telah memunculkan liberalisasi ekono- 
mi yang “mendewakan” efisiensi untuk tujuan memperluas 
pasar, yang pada akhirnya mengalami kegagalan, semakin 
menyadarkan berbagai lembaga untuk kembali memikirkan 
konsep inklusivitas pembangunan dan perlunya affirmative 
policy UMKM. Dalam buku ini saya juga menyampaikan 
pesan atas kebijakan kepemimpinan saya yang bersifat 
induktif, dan itu yang menjadi model pembangunan ekonomi 
Jawa Timur yang secara ideologi sudah saya tulis dalam buku 
sebelumnya Jatimnomics. 


Semoga buku ini dapat memberikan makna dalam per- 
tanggungjawaban pribadi saya sebagai pemimpin yang telah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


diperintah oleh konstitusi, dan menjadi bentuk aktualisasi 
pergulatan pribadi saya dalam menyikapi liberalisasi dan 
memperkuat pembangunan ekonomi dengan basis UMKM 


yang merupakan fondasi dalam membangun ekonomi yang 
mampu memajukan kesejahteraan umum dan berkeadilan. 


Saya mengucapkan terima kasih untuk diskusi materi 
selama penyusunan buku kedua ini kepada Mas Rudi Purwono 
(Wakil Dekan I FEB Universitas Airlangga) dan Mas Jumadi 
(Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur). Ucapan terima 
kasih juga kepada Karima Mucha, Indra Kurniawan, Nurul 
Asiah, Neysa Febri Anne, Hemas Merdekawati, Agus Yuda 
Wasono, dan Nunky Arasy yang telah melengkapi referensi 
dan data dengan baik. 


Saya sangat mengharapkan saran dari berbagai pihak 
untuk membangun kesempurnaan buku ini. 


Terima Kasih. 


Surabaya, Februari 2018 


Penulis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Liberalisasi Ekonomi: Memperkuat Komitmen Mem- 
bangun Pertumbuhan Inklusif Berbasis UMKM telah 
selesai disusun oleh seorang gubernur “ Yang Ekonom”, yang 


Gie alhamdulillah, buku Berkaca dari Kegagalan 


secara ilmiah telah mempertanggungjawabkan keilmiah- 
annya saat mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di 
bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga, yang akhir- 
nya dilanjutkan dengan buku karya beliau Jatimnomics: 
Sebuah Model Indonesia Incorporated (Pemikiran, Konsep, 
dan Implementasi) Menghadapi Era Perdagangan Bebas 
Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif. 


Buku ini telah selesai saya baca, menarik. Pertama, seorang 
Gubernur yang sejarahnya dari seorang birokrat mampu 
bergaul dengan baik dan memandang secara komprehensif 
sebuah fenomena dan bahkan tidak sekadar fenomena, tetapi 
fakta bahwa globalisasi yang melahirkan liberalisasi perlu 
ditata ulang agar tidak saling melemahkan antarnegara, 
antarkawasan, antarnegara dalam kawasan, antarperusahaan 
ataumenghancurkan UMKM.Kedua, pemikirannya terderivasi 
ke dalam kebijakan solutif untuk membangun ekonomi yang 
inklusif dengan basis UMKM. Kebijakan yang dibangun 
sebagaimana ditulis pada Bab VI, menunjukkan pemikiran ke 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


depan yang cemerlang, khususnya dalam melahirkan kebijakan 


pembiayaan, baik berupa fiscal engineering maupun creative 
financing. Sebagai seorang Gubernur, penulis menyadari betul 
terbatasnya fiskal daerah. 


Pemikiran implementatif di Jawa Timur untuk meletakkan 
basis UMKM dalam pembangunan ekonomi, korelatif sekali 
dengan kebijakan sebagaimana ditulis penulis pada Bab 
VI, bagaimana membangun UMKM melalui peningkatan 
kualitas SDM, fasilitasi bunga murah melalui akses kredit 
ke Perbankan Daerah (PT Bank Jatim dan PT Bank UMKM) 
serta kreativitas dalam membentuk pasar, baik pasar dalam 
negeri maupun pasar luar negeri. Banyak sekali inovasi yang 
telah penulis lakukan dan tertuang dalam buku ini. 


Saya berharap, inovasi yang menurut saya merupakan 
jawaban atas kegagalan liberalisasi, dapat diterapkan di Jawa 
Timur dan tertuang dalam buku ini. Model pembangunan 
ekonomi berbasis UMKM yang ada di Jawa Timur ini harus 
direplikasi, mari kita tiru yang baiknya, tidak mesti harus 
berbeda. Jika hasil baik, kenapa tidak langsung kita tiru. Ini 
semata-mata hanya untuk kesejahteraan umum yang ber- 
keadilan, sebagaimana tujuan negara yang termaktub dalam 
konstitusi UUD 1945 kita. 


Penulis juga sangat arif, memberikan peluang kepada 
siapa pun untuk memberikan input dan berdiskusi lebih 
jauh tentang pemikiran-pemikiran sebagaimana telah ditu- 
angkannya dalam buku ini. Selamat kepada Pakde Karwo, 
Gubernur Jawa Timur, atas sumbangsih pemikiran besar 
untuk membangun ekonomi rakyat Jawa Timur, yang dapat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


kita pergunakanuntuk memberikan kontribusi dalam mem- 


bangun Indonesia. 


Jakarta, Januari 2018 
Wimboh Santoso, Ph.D. 


Ketua Dewan Komisioner 
Otoritas Jasa Keuangan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengatitat momen xi 
Pn Ann xix 
BabI Berdiri Sendiri atau Bergabung untuk Manfaat 

Seliyuli Kak Yati Man Bibi 1 
11 Potret Globalisasi oxone anna 1 
1.2 Pengalaman Umi Biop3 asam bananasan 5 
1.3 British Exit (Brexit): Kegagalan Uni Eropa? .......... 7 
Bab II Liberalisasi EKONOMI ......»Wcoooococoooooooo 15 
21 Konsep Liberal KASI mkn 15 
2 Dampak Positif dan Negatif Persaingan 

dalam Perekonomian dan Bisnis ...........c. 23 
Bab III Pemikiran Kritis Terkait Ketimpangan ............... 27 
3.1 Problem Ketimpangan ......ooW oo 27 
3.2 Penyebab Ketimpangan wa.oocooocoooo.coo#c#».##moo.m 33 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3.3 


3.4 
39 


3.6 


Bab IV 
41 


4.2 
4.3 


Bab V 


S1 
3.2 
3 
»4 
39 
5.6 
37 


Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan 
Peridapatan, se baansnumusuluia 39 


Penyebab Ketimpangan Pendapatan di Indonesia .. 41 


Kebijakan dalam Mengatasi Ketimpangan 
Pendapatan di INJONESIA Lion 44 


Peran UMKM dalam Mengurangi Ketimpangan 


Peridapatati Leena 47 
Model Pemberdayaan UMKM ........oooWoooo.oooooo 51 
Model Pemberdayaan SMEs di Negara-Negara 

C2 ee Eu 51 
Pemberdayaan UMKM di Indonesia ................... 55 


Sejarah Perkembangan UMKM di Indonesia ...... 58 


Studi Empiris Pemberdayaan SMEs di Advanced 


Countries dan Emerging Market ..........cooo. 67 
Pemberdayaan SME di Uni Eropa .........o.. 68 
Pemberdayaan SMEs di Amerika Serikat ............ 81 
Pemberdayaan SMEs di Meksiko... 86 
Pemberdayaan SMEs di Brasil .......oooo#»m#»coo oo. 89 
Pemberdayaan SMEs di China ........WWooooooooo SI 
Pemberdayaan SMEs di Jepang .........ooooooo 39 
Pemberdayaan SMEs di Korea Selatan ............. 108 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5.8 Pemberdayaan SME di India .........ooooo 115 


3.9 Pemberdayaan SMEs di Malaysia .................. 128 
510 Pemberdayaan SMEs di Thailand ...........c. 133 


Bab VI Memperkuat Basis UMKM untuk Kesejahteraan 


dar Kendala naa 141 
6.1 Pesan Konstitusi tentang Kesejahteraan 

dor Kendi an nose ba busana 142 
Dattar Pustaka bin ne hj 239 
Daftar Riwayat Hidup wo... mcccccosa 255 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


conomics is the study of mankind in the ordinary 
business of life—Alfred Marshall, ekonom abad 


ke-19, mendefinisikan ilmu ekonomi. Aktivitas eko- 


nomi didasari adanya transaksi baik antarindividu, antar- 
kelompok, maupun antarkeduanya. Saat ini peradaban men- 
jadi semakin kompleks seiring perekonomian yang makin 
terhubung antara individu satu dan lainnya, antara negara 
satu dan negara lainnya. Teknologi yang berkembang sangat 
cepat membuat transaksi ekonomi menjadi lebih mudah. 


Gagasan memikirkan ekonomi sebagai aspek masyarakat 
yang berbeda, memisahkannya dari bagian lain, misalnya 
kehidupan komunitas atau keluarga, moralitas atau praktik 
keagamaan. Demikian juga gagasan bahwa ekonomi adalah 
sistem hubungan tertentu dalam masyarakat, dan gagasan 
bahwa produksi dan distribusi barang dan jasa merupakan 
wilayah khusus masyarakat yang tunduk pada “hukum” 
sistemiknya sendiri (Wolff dan Resnick, 2012). 


Pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas, sebagian 
besar teori ekonomi dibuat saat orang-orang berjuang untuk 
sebuah pemahaman baru bernama kapitalis. Di kota-kota, 
tulisan tentang sistem produksi baru, berkembang dengan 
pesat. Hubungan majikan dan karyawan yang melibatkan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pembayaran upah menggantikan feodalisme-tuan tanah dan 


petani-rente yang sebelumnya dianut. Produksi barang dan 
jasa yang dijual di pasar dan bukan untuk digunakan sendiri, 
membuat orang bersemangat untuk memikirkan bagaimana 
pasar bekerja dan mendapatkan keuntungan dari hal terse- 
but. Kemudian, seiring berkembangnya pemikiran bagai- 
mana pasar bekerja, sebagian besar orang mulai memikir- 
kan untuk memahami mengapa harga pasar naik dan turun, 
karena kesejahteraan mereka semakin bergantung pada harga 
tersebut (Wolff dan Resnick, 2012). 


Lahirnya Sistem Pasar 


Teori umum mengenai ekonomi pertama kali diperkenal- 
kan pada tahun 1776 oleh seorang Skotlandia, Adam 
Smith (1723-1790). Di masa itu, industrialisasi dan sistem 
pasar berbasis keuntungan menggantikan sistem ekonomi 
berbasis perintah di seluruh Eropa. Smith memiliki pema- 
haman ekonomi yang komprehensif, yang ditangkap dalam 
An Inguiry Into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations, yang lebih dikenal sebagai The Wealth of Nations 
(Backhouse, 2002). 


Wawasan Smith yang luar biasa tidak hanya menangkap 
fenomena yang terjadi saat itu secara akurat, tetapi juga 
dapat meramalkan sebagian besar masa depan ekonomi, 
yang terbukti dalam daya tahan kapitalisme (pasar bebas) 
sebagai model ekonomi terdepan di dunia selama 200 tahun 
terakhir. Hari ini, kita menyebut pengaturan ini “liberalisasi 
ekonomi” (berbeda dengan penyelarasan politik “liberal” 
di Amerika Serikat). Liberalisasi ekonomi berlanjut dan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


masih dipraktikkan di seluruh dunia. Meskipun meramal- 
kan banyak keberhasilan kapitalisme industri, Smith hidup 


terlalu dini dalam Revolusi Industri untuk melihat ekses- 
ekses terburuknya. 


David Ricardo (Inggris), merevisi dan memperluas teori 
Smith dan memunculkan teori ekonomi yang lebih formal, 
Prinsip Ekonomi Politik dan Perpajakan pada tahun 1817. 
Teori ekonomi umum yang diberikan oleh Smith dan Ricardo 
dikenal luas sebagai “Ekonomi Politik Klasik”. 


Dari waktu ke waktu, Ekonomi Klasik berkembang dan 
beralih ke studi terperinci mengenai proses pengambilan 
keputusan individu dan perusahaan, yang sekarang disebut 
masalah ekonomi mikro. Istilah seperti individual preference 
dan marginal utility, production function, marginal cost, dan 
general eguilibrium, yang jarang terpuaskan dalam Ekonomi 
Klasik, menjadi pusat perhatian (Wolff dan Resnick, 2012). 


Untuk mengatasi ekses ekonomi kapitalis, tidak semua 
Ekonom Klasik hanya berfokus pada ekonomi mikro karena 
masalah ekonomi makro, seperti depresi dan pertumbuhan 
yang stagnan, berlanjut secara berkala. Analisis tersebut ter- 
ungkap karena semua kejadian ekonomi merupakan hasil 
keputusan yang dibuat oleh individu. Pergeseran pemikiran 
ini cukup kuat dan dalam sehingga bisa memberi warna baru 
untuk Ekonomi Klasik, yakni Ekonomi Neoklasik. Kemudian, 
sebagian besar proposisi dasar Ekonomi Neoklasik pada 
periode 1870-1930 disusun secara matematis, dan akhirnya 
menjadi teori ekonomi yang sangat mengesankan. 


Keharmonisan ekonomi akan terbentuk antara individu 
dan alam. Menurut Teori Neoklasik, prasyarat agar utopia 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ini tercapai, yaitu: 1) Setiap individu memiliki kebebasan 


penuh untuk bertindak sesuai kepentingannya sendiri, dan 
2) Interaksi antarindividu dapat dibangun dengan kerangka 
kelembagaan (pasar kompetitif dan kepemilikan pribadi) 
yang menjamin kebebasan berinteraksi tersebut. 


Kegagalan Pasar 


Pada tahun 1930-an terjadilah depresi yang mengguncang 
perekonomian dunia. Pemikiran ekonomi Neoklasik kemu- 
dian terkoreksi. Pemikiran mengenai perilaku individu yang 
bebas selaras menuju suatu titik keseimbangan terkoreksi. 
The Great Depression mengguncang hampir seluruh Eropa 
Barat dan Amerika Utara. Pengangguran besar-besaran, 
turunnya upah, kebangkrutan, dan gangguan sosial terjadi, 
yang memaksa kecemasan di antara kelompok ekonom 
Neoklasik. Teori mereka, tidak pernah dibayangkan, apalagi 
dipersiapkan, untuk depresi semacam itu. 


Sebagai reaksi, ekonom inovatif dari Inggris menyoroti 
Teori Neoklasik setelah terjadinya The Great Depression. 
John Maynard Keynes menerbitkan pemikiran yang dapat 
menjelaskan krisis besar kapitalisme secara teoretis. Tahun 
1936, buku The General Theory of Employment, Interest, 
and Money berusaha meyakinkan para ekonom Neoklasik. 
Keynes lebih dari sekadar mengkritik asumsi Teori Neoklasik 
dan menggeser fokus utama analisis dari ekonomi mikro 
kembali menjadi ekonomi makro. 


Kekhawatiran bahwa penderitaan yang terjadi akan meluas 
akibat depresi besar pada akhirnya mendorong pemikiran 
ekonomi kritis ke arah sosialisme yang dianut Jerman atau 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


komunisme yang dianut Uni Soviet. Pemerintahan Roosevelt 


di Amerika Serikat bergerak secara implisit menuju ekonomi 
Keynesian. Intervensi negara merupakan pilihan untuk 
menyelamatkan kapitalisme Amerika. Washington mencipta- 
kan program federal dan pekerjaan umum untuk mem- 
pekerjakan jutaan pekerja. Amerika Serikat mengeluarkan 
undang-undang baru yang bertujuan untuk mengatur pasar 
yang sebagian besar bebas. 


Perubahan ini langsung mengintervensi masa Pemerin- 
tahan Roosevelt, yang kemudian dirasa tidak cukup untuk 
mengembalikan keadaan bahkan untuk mendekati full 
employment. Hanya Perang Dunia II dan mobilisasi militernya 
yang dapat memecahkan masalah itu. Meskipun demikian, 
intervensi negara pada tahun 1930-an, pesatnya kenaikan 
belanja negara untuk mengatasi perang, dan kontrol yang 
lebih besar atas swasta menggambarkan pelajaran Keynesian 
yang kuat. Bertentangan dengan apa yang dipercaya ekonom 
Neoklasik, belanja negara, kenaikan pajak, serta peraturan 
produksi dan pasar tampaknya perlu dilakukan untuk per- 
ekonomian Amerika Serikat. Jadi, negara tidak hanya kon- 
sisten dengan lapangan kerja atau pertumbuhan. 


Tiga puluh tahun setelah The Great Depression, Teori 
Keynesian mengubah cara berpikir Amerika Serikat tentang 
ekonomi. Salah satu bukti yang dapat kita lihat, buku teks 
yang baru dan revolusioner dari ekonom Amerika Serikat 
pertama yang memenangkan Hadiah Nobel, yaitu Paul 
Samuelson, 1915-2009. Buku ini diterbitkan beberapa tahun 
setelah berakhirnya Perang Dunia II, yang secara jelas dan 
persuasif didasarkan pada Teori Keynesian. Banyak generasi 
baru yang mempelajarinya menjadi manajer bisnis, politikus, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


